Terjemah: Muhammad Abbas 
Muraiaah: Dr. Moh.Mu'inuddin, MA 
Erwandi Jarmizi. MA 


HUKUM SIHIR, 
PERDUKUNAN & ZINA 


Karya : 
SYEIKH ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH BIN BAZ 


Penerjemah : 
MUHAMMAD ABBAS 


Murajaah : 
DR.MUH.MU’INUDINILLAH BASRI, MA 
ERWANDI TARMIZI 


bey = em ew" Vw ves Sa a. ees 

NL e3 SRO SIT Se 

O% oe ree gE IO eh (39 er titel a 
Islamic Propagation Office in Rabwah 


P.O.Box 29465 RIYADH 11457 — TEL 4454900 — 4916065 
FAX: 4970126 - E-Mail: rabwah@islamhouse.com 
http://www.islamhouse.com 


Firman Allah Ta’ala: 
“4 pe “i ast A A BPS One en KS 
BAILS PU Ue SoS FO 


mana vaja ta datang, (QS. Thaha: 69). 


tlukum Sihir dan Perdukunan 


DAFTAR ISI 


2- Peran Pemerintah dalam menanggulangi 
Praktek Perdukunan 


4- Cara-cara menangkal 
menanggulangi sihir sesuai dengan Syara’ 


Hukum sihir dan Perdukunan 


Hukum Sihir dan Perdukunan 


Segala puji hanya kepunyaan Allah, semoga 
shalawat dilimpahkan kepada junjungan umat, Nabi besar 
Muhammad &&, tiada lagi Nabi sesudahnya. 


Mengingat akhir-akhir ini banyak sekali tukang- 
tukang ramal yang mengaku dirinya sebagai tabib, dan 
mengobati orang sakit dengan menggunakan sihir atau 
perdukunan. Mereka ini banyak menyebar di berbagai 
negeri, orang-orang awam yang tidak mengerti sudah 
banyak menjadi korban pemerasan mereka. 


Maka atas dasar nasehat kepada Allah dan kepada 
hamba-Nya, saya ingin menjelaskan tentang betapa besar 
bahayanya terhadap Islam dan ummat Islam, karena 
adanya ketergantungan kepada selain Allah, serta 
bertolak belakang dengan perintah Allah dan Rasul-Nya . 


Dengan memohon pertolongan Allah Ta‘ala saya 
katakan bahwa berobat dibolehkan menurut kesepakatan 
ulama, dan seorang muslim hendaklah berusaha 
mendatangi dokter yang ahli, baik penyakit dalam 
maupun penyakit luar, untuk diperiksa apa penyakit yang 
diderita kemudian diobati sesuai dengan obat—obat yang 
dikenal dalam ilmu kedokteran. 


tukum Sihir dan Perdukunan 6 

Dilihat dari sebab akibat yang biasa berlaku, hal ini 
tidak bertentangan dengan ajaran tawakkal kepada Allah 
dalam Islam, karena Allah ta‘ala telah menurunkan 
penyakit dan menurunkan pula obatnya, ada diantaranya 
yang sudah diketahui oleh manusia dan ada yang belum 
diketahui, akan tetapi Allah ta ala tidak menjadikan 
penyembuhannya dari sesuatu yang diharamkan kepada 
mereka. 


Oleh karena itu, tidak dibenarkan bagi orang yang 
sakit mendatangi dukun-dukun yang mengaku dirinya 
mengetahui hal-hal yang ghaib, untuk mengetahui 
penyakit yang dideritanya. Tidak diperbolehkan pula 
mempercayai atau membenarkan apa yang mereka 
katakan, karena sesuatu yang mereka katakan mengenat 
hal-hal yang ghaib itu hanya didasarkan atas perkiraan 
belaka, atau dengan cara mendatangkan jin, dan meminta 
tolong kepada jin-jin itu tentang sesuatu yang mereka 
inginkan. Dengan cara demikian dukun-dukun tersebut 
telah melakukan perbuatan kufur dan Kesesatan. 


Rasulullah #8 menjelaskan dalam _ berbagai 
haditsnya sebagaimana riwayat berikut: 


” 


sapayl Bee Al Saas al pcctly yc die 18 | peel cea) 
Mace 
“Barang siapa mendatangi tukang ramal dan 


menanyakan sesuatu kepadanya, tidak akan diterima 
shalatnya selama empat puluh hari”. (HR Muslim). 


tlukum dihir dan Perdukunan 7 


Al be JB BB I ye aie alll 25) dye Gal ge )) 
BB tae gle UjSi Ley aes as (52) ey And Lal 
Logo palsies 

Dari Abu Hurairah &, dari Nabi # beliau 
bersabda," barang siapa yang mendatangi (dukun) dan 
membenarkan apa yang ia katakan maka sungguh telah 


kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad 
" (HR Abu Dawud ). 


Dikeluarkan oleh ahlu Sunan yang empat dan 
dishahihkan oleh Hakim dari Nabi # dengan lafal: 


Lay pate 19 (Joes Ley adiiad Lal 39i Lale OST oe )) 
(( BB ies Cle 3h 


"Barang siapa yang mendatangi tukang ramal 
atau dukun kemudian membenarkan apa yang ia katakan, 
sungguh ia telah kafir terhadap yang diturunkan kepada 
Muhammad #4. " 


Spry JlB : JB aie al 2) Utmardl on Olpee Ge )) 
Saeed Seas Shi Sb hats he a a 
SpSh Uy Givi Uae Si bay I joel Sh jo Gi 
slinky salt oly] (CBB pees le gyi ley poe a 


a ees 


tlukum dihir dan Perdukunan 


Dari Imran bin Hushain # ia berkata, Rasulullah 
#8 bersabda," bukan dari golongan kami orang yang 
menentukan nasib sial dan untung berdasarkan burung 
dan lainnya, yang bertanya dan yang menyampaikannya, 
atau yang melakukan praktek perdukunan dan yang 
meminta untuk didukuni atau yang menyihir atau yang 
meminta dibuatkan sihir, dan barang siapa yang 
mendatangi dukun dan membenarkan apa yang ia 
katakan, maka sesungguhnya ia telah kafir pada apa 
yang diturunkan kepada Muhammad #". ( HR Bazzar 
dengan sanad Jayyid). 


Hadits-hadits mulia ini menunjukkan larangan 
mendatangi tukang ramal, dukun dan sebangsanya, 
larangan bertanya kepada mereka tentang hal-hal yang 
ghaib, larangan mempercayai dan membenarkan apa 
yang mereka katakan dan ancaman bagi mereka yang 
melakukannya. 


Oleh karena itu, kepada para penguasa dan mereka 
yang mempunyai pengaruh di negerinya masing-masing, 
wajib bagi mereka mencegah segala bentuk praktek 
tukang ramal, dukun, dan sebangsanya, dan melarang 
orang-orang mendatangi mereka. Kepada yang 
berwenang supaya melarang mereka melakukan praktek 
di pasar-pasar atau di tempat-tempat lainnya dan secara 
tegas menolak segala yang mereka lakukan. 


Dan hendaknya jangan tertipu dengan pengakuan 
segelintir manusia bahwa apa yang diramalkannya benar 
terjadi, karena orang—orang tersebut tidak mengetahui 
tentang perkara yang dilakukan oleh dukun-dukun 


9 


flukum dihir dan Perdukunan 


tersebut, bahkan kebanyakan mereka adalah orang-orang 
awam yang tidak mengerti hukum, dan larangan terhadap 
perbuatan yang mereka lakukan. 


Rasulullah 4 telah melarang ummatnya 
mendatangi para tukang ramal, dan tukang tenung, dan 
melarang bertanya serta membenarkan apa yang mereka 
katakan, karena mengandung kemungkaran dan bahaya 
yang sangat besar pula. Karena mereka adalah orang- 
orang yang melakukan dusta dan dosa . 


Hadits—hadits Rasulullah # tersebut  diatas 
membuktikan tentang kekufuran para dukun dan tukang 
ramal, karena mereka mengaku mengetahui hal-hal yang 
ghaib dan mereka tidak akan sampai pada maksud yang 
diinginkan melainkan dengan cara berbakti, tunduk, taat, 
dan menyembah jin-jin, dan ini merupakan perbuatan 
kufur dan syirik terhadap Allah 4s. 


Orang-orang yang membenarkan mereka §atas 
pengakuan mereka dalam mengetahui hal-hal yang ghaib 
dan meyakininya, maka hukumnya sama seperti mereka, 
Dan setiap orang yang menerima perkara ini dari orang 
yang melakukannya, sesungguhnya Rasulullah & 
berlepas diri dari mereka . 


Seorang muslim tidak boleh tunduk dan percaya 
terhadap dugaan dan sangkaan bahwa cara seperti yang 
dilakukan itu sebagai suatu cara pengobatan, semisal 
tulisan Azimat-azimat yang mereka buat, atau cairan 
timah, dan berbagai cerita bohong yang mereka adakan. 
Semua ini adalah praktek-praktek pedukunan dan 
penipuan terhadap manusia, maka barang siapa yang rela 


tlukum dihir dan Perdukunan. 10 


menerima praktek-praktek tersebut tanpa menunjukkan 
sikap penolakannya, sesungguhnya ia telah ikut andil 
dalam perbuatan batil dan kufur. 


Oleh karena itu tidak dibenarkan seorang muslim 
pergi kepada dukun, tukang tenung, tukang sihir dan 
semisalnya, dan menanyakan kepada mereka hal-hal yang 
berhubungan dengan jodoh dan pernikahan anak atau 
saudaranya atau yang menyangkut hubungan suami-istri 
dan keluarga: tentang kecintaan, kesetiaan, perselisihan, 
dan perpecahan yang terjadi, dan lain sebagainya, karena 
ini berhubungan dengan hal-hal yang ghaib yang tidak 
diketahui hakikatnya oleh siapapun kecuali Allah 45. 


Dan sihir sebagai salah satu perbuatan kufur yang 
diharamkan oleh Allah 4, dijelaskan di dalam surat Al- 
Bagarah ayat: 102 tentang kisah dua malaikat: 


oe = 
a“ 


jdt ke 65 Gt iE GREE CLAS 
GS Fal FU! oc | WB Cct Ss 
Vie & a sya AG ee 
pase ha ‘il Cy US tag ol 


“4 


AG al 2) lie oa, pasate Vo pL 


1] 


tiukum Sihir dan Perdukunan 


{4 ~f a % > - © Te - 7. re 
VplZes gl a GE LS pur Dt bp Yl 


(ate 


"Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh 
setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka 
mengatakan bahwa sulaiman itu mengerjakan_ sihir), 
padahal Sulaiman itu tidak kafir (tidak mengerjakan 
sthir), hanya setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan 
sthir). Mereka mengajarkan kepada manusia apa yang 
diturunkan kepada dua Malaikat di negeri Babil yaitu 
Harut Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan 
sesuatu. kepada seorangpun sebelum  mengatakan: 
sesungguhnya kami hanya cobaan maka janganlah kamu 
kafir, maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu, 
apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan 
antara suami dengan istrinya. Dan mereka itu (ahli sihir) 
tidak bisa memberi madharat dengan sihirnya kepada 
seorangpun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka 
mempelajari sesuatu yang memberikan madharat kepada 
mereka dan tidak memberi manfaat, dan sungguh mereka 
mengetahui bahwa barang siapa yang menukar (kitab 
Allah) dengan sihir itu, tidak ada baginya di akhirat 
suatu keuntungan dan amat buruklah perbuatan mereka 
dalam menjual dirinya dengan sihir itu, kalau mereka 
mengetahui " (QS Al Baqarah ayat: 102). 


Ayat yang mulia ini juga menunjukkan bahwa 
orang-orang yang mempelajari ilmu sihir, sesungguhnya 
mereka mempelajari hal-hal yang hanya mendatangkan 
mudharat bagi diri mereka sendiri, dan tidak pula 


12 


tukum dihir dan Perdukunan 


mendapatkan suatu kebaikan di sisi Allah 3%. Ini 
merupakan ancaman yang sangat besar yang 
menunjukkan betapa besar kerugian yang diderita oleh 
mereka di dunia ini dan di akhirat kelak. Mereka 
sesungguhnya telah memperjual-belikan diri mereka 
dengan harga yang sangat murah, itulah sebabnya Allah 
berfirman: 


a 


& APACS tne peor) eng GFE ENS & 


Dan Alangkah buruknya mereka yang telah 
menjual diri mereka dengannya (sihir itu), seandainya 
mereka mengetahui. 


Kita) memohon kepada Allah kesehatan dan 
keselamatan dari kejahatan sihir dan semua jenis praktek 
perdukunan yang dilakukan oleh tukang sihir dan tukang 
ramal. Kita memohon pula kepada-Nya agar kaum 
muslimin terjaga dari kejahatan mereka, dan semoga 
Allah 48 memberikan taufik-Nya kepada penguasa umat 
islam agar senantiasa berhati-hati terhadap mereka, dan 
melaksanakan hukum Allah dengan segala sangsinya 
kepada mereka, sehingga manusia menjadi aman dari 
kejahatan dan segala praktek keji yang mereka lakukan. 


Sungguh Allah Maha Pemurah lagi Maha Mulia. 


Haukum Sihir dan Perdukunan 13 


Cara Menangkal Dan Menanggulangi Sihir 


Allah telah mensyari’atkan kepada hamba-Nya 
supaya mereka menjauhkan diri dari kejahatan sihir 
sebelum terjadi pada diri mereka, dan Allah menjelaskan 
pula tentang bagaimana cara pengobatannya bila ia 
terjadi pada diri mereka. Ini merupakan rahmat dan kasih 
sayang Allah, kebaikan dan kesempurnaan ni’mat-Nya 
kepada hamba-Nya. 


Berikut ini beberapa penjelasan tentang usaha 
menjaga diri dari bahaya sihir sebelum terjadi, begitu 
pula usaha dan cara pengobatannya bila terkena sihir, 
yakni dengan cara-cara yang dibolehkan menurut syara’. 


1- Tindakan preventif yakni usaha menjauhkan diri 
dari bahaya sihir sebelum terjadi. Cara yang paling 
penting dan bermanfa’at adalah penjagaan dengan 
melakukan dzikir yang disyariatkan, membaca do’a dan 
ta’awwudz sesuai dengan tuntunan Rasulullah 
diantaranya seperti di bawah int: 


A. Membaca ayat Kursi setiap selesai shalat lima 
waktu sesudah membaca wirid yang disyariatkan setelah 
salam atau dibaca ketika akan tidur. Karena ayat kursi 
termasuk ayat yang paling besar nilainya di dalam Al 
Qur’an. Rasulullah 4 bersabda dalam satu hadits shahih: 


dala alll ys ale 53 I UU Le Soll B13 Le )) 


(Say, 


tiukum Sihir dan Perdukunan 14 


“Barang siapa yang membaca ayat kursi pada 
malam hari, Allah senantiasa menjaganya dan setan 
tidak akan mendekatinya sampai subuh.” 


Ayat tersebut dalam surat Al Baqarah 255: 


ra 
G por ar BY AA Avs 


Pd ty o ydaew r s 3 
GAYS 2. 2G Vf api CAN Se Wy aby “ih Be 


Bote ote “ase Se Ge Se eva 4d 
Chall Sa Ug bte 2358 Wy Ab SGN aL fs 


“Allah tidak ada Ilah (yang berhak disembah) 
kecuali Dia Yang Maha Hidup lagi terus-menerus 
mengurus makhluk-Nya, tidak terkena rasa*mengantuk 
dan tidak tidur, kepunyaan-Nya apa yang di langit dan 
apa yang di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafa‘at 
di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa yang 
di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka 
tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa 
yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan 
bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara 
keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” 


B. Membaca Surat Al Ikhlas, surat Al Falaq, dan 
Surat An Naas pada setiap selesai shalat lima waktu, dan 
membaca ketiga surat tersebut sebanyak tiga kali pada 


flukum dihir dan Perdukunan : 


pagi hari sesudah subuh dan di awal malam sesudah 
shalat Maghrib, dan sebelum tidur. 


C. Membaca dua ayat terakhir surat Al Baqarah 
ayat 285-286, pada permulaan malam, sebagaimana 
sabda Rasulullah 2: 


Oren ev 


[aule 5aie 


“Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir 
dari surat Al-Bagarah pada malam hari, maka cukuplah 
baginya (sebagai pencegah dari segala kejahatan).”’ 


Adapun bacaan  ayat tersebut adalah sebagai 
berikut: 


Bs & A 

eae ml ae ae a4 ot Tr Aba eee 
at Gale B Spe SNly 055 oe at JI Cy It fale 
ee SR sO a Ara sar FOr a nee 
WIS cabin ot dol Sow GY 05s ats <a 


a4 AG Leng a ad 


“Te Z rook a 
& pai Says eae 


“Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan 
kepadanya dari Rabbnya, demikian pula orang-orang 
yang beriman. Semua beriman kepada Allah, Malaikat- 
malaikat-Nya, Kitab-Kitab-Nya, dan Rasul-rasul-Nya, 
mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan 
seseorangpun dengan yang lainnya diantara Rasul-rasul- 
Nya, dan mereka mengatakan: Kami dengar dan kami 
taat, mereka berdo'a: Ampunilah kami ya Rabb kami 


tlukum Sihir dan Perdukunan 16 


dan kepada Engkaulah tempat —kembali " (QS Al 
Bagarah 285). 


G Giles 1525 Ag) “ea a Yi ie its aril Aes Y > 


Qe wae heat Li <a “f= i ad 


eer cere AGS ol bislS Y¥ sf 


Ae Cay Oe ee 


GUN. CO Gio ee OS 


Le ae 44 Fae Ge 4 44 


Cb i as (aot th Jacl, Ce Bet Sy a US S56 ¥ 


.% ded woes ne 
6 pet ail & 


"Allah tidak mebebani seseorang kecuali sesuai 
dengan kesanggupannya, la mendapat pahala (dari 
kebaikan) yang diusahakannya dan mendapat siksa dari 
(dosa) yang ia kerjakan. Mereka berdo’'a: Ya Rabb kami 
janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau 
bersalah. Ya Rabb kami janganlah Engkau bebankan 
kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau 
telah bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Yaa 
Rabb kami janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa- 
apa yang kami tidak sanggup memikulnya, dan 
maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami 
Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami 
terhadap orang-orang kafir.” (QS Al Baqarah 286 ). 


D. Banyak membaca: 


(ate Ue yk Aye cot ltl afl dee, Sei 


Hukum Sihir dan Perdukunan 17 
"Aku berlindung dengan kalimat Allah yang 
sempurna dari kejahatan apa yang Dia ciptakan". 


Hendaklah dibaca pada malam dan siang hari 
ketika singgah di suatu tempat, ketika masuk dalam suatu 
bangunan, ketika berada di tengah padang pasir, di udara 
atau di laut. 


Sabda Rasulullah 48: 


Na be SIG alll oles, Sot Yiea Ye U5 be )) 
pee Cw 
“Barang siapa singgah di suatu tempat dan dia 
mengucapkan: (aku berlindung dengan kalimat Allah 
yang sempurna dari kejahatan apa yang Dia ciptakan) 
maka tidak ada sesuatupun yang membahayakannya 
sampai ia pergi dari tempat itu”. 


E. Membaca do’a di bawah ini masing-masing tiga 
kali pada pagi hari dan menjelang malam: 
BW GoW bE tell We Via Y call alll iy 9) 
[ eccayilly aglo sot oly, | CC outed! actull log eal! 
“Dengan nama Allah, yang tidak ada yang 
membahayakan bersama nama-Nya sesuatupun yang ada 


di bumi dan di langit, dan Dia Maha Mendengar lagi 
Maha Mengetahui”. (HR Abu Daud dan Tirmidzi). 


Bacaan Dzikir dan ta’awudz ini merupakan sebab 
yang besar untuk memperoleh keselamatan dan 


tukum Sihir dan Perdukunan 18 


menjauhkan diri dari kejahatan sihir dan kejahatan 
lainnya bagi mereka yang selalu mengamalkannya secara 
benar disertai keyakinan yang penuh kepada Allah, 
bertumpu dan pasrah kepada-Nya dengan lapang dada 
dan hati yang khusyu’. 


2) Bacaan-bacaan seperti ini juga merupakan 
senjata ampuh untuk menghilangkan sihir yang sedang 
menimpa seseorang, dengan cara dibaca dengan hati yang 
khusyu’, tunduk, dan merendahkan diri, seraya memohon 
kepada Allah agar dihilangkan bahaya dan malapetaka 
yang dihadapi. Do’a-doa’ berdasarkan riwayat yang kuat 
dari Rasulullah 4 untuk menyembuhkan penyakit yang 
disebabkan oleh sihir dan lain sebagainya adalah sebagai 
berikut: 


A- Rasulullah  meruqyah (menjampi-jampi) 
shahabatnya dengan bacaan: 

sta Y pL GAT ality (ofa yet olllt 5 eaglll )) 

[issenl ola) (Clete Sols Vis bls YY 

“Ya Allah Pemelihara manusia, hilangkanlah 

penyakit dan sembuhkanlah, Engkau Maha Penyembuh, 

tidak ada penyembuhan melainkan penyembuhan-Mu, 


penyembuhan yang tidak meninggalkan penyakit”. (HR 
Bukhari). 


Beliau mengulanginya sebanyak tiga kali. 


Do’a yang dibaca Jibril %«& ketika menjampi 
Rasulullah & : 


19 


tukum Sihir dan Perdukunan 


ee 2 = ~ ol os 1g ok? we Pr a ‘ 
eds pes SES Spay Ah gs NSS Gye ULB)! allt ony) 
(CALETA ny thats aU eral crue gi 


“Dengan nama Allah aku menjampimu,. dari 
segala yang mengganggumu dan dari segala kejahatan 
setiap jiwa, atau dari mata yang dengki, Allah 
menyembuhkanmu, dengan nama Allah aku menjampi- 
Mu.” 


Hendaklah do’a ini diulang tiga kali. 


B- Pengobatan sihir dengan cara lainnya, terutama 
bagi laki-laki yang tidak dapat berjima’ dengan istrinya 
Karena terkena sihir, dengan cara mengambil tujuh 
lembar daun bidara yang masih hijau ditumbuk atau 
diulek dengan batu atau alat tumbuk lainnya, sesudah itu 
dimasukkan ke dalam sebuah bejana atau wadah, 
kemudian tuangkanlah air ke dalam wadah_ itu 
secukupnya untuk mandi, bacakan ayat kursi ke dalam 
bejana tersebut, bacakan pula surat Al kafirun, Al Ikhlas, 
An-Naas dan ayat-ayat penangkal sihir yang lainnya 
dalam surat Al-A’raf ayat: 117-119, Yunus ayat: 79-82, 
Surat Thaha ayat: 65-69. 


Surat Al-A’raf 117-119: 


eee Pa ees ae - £2 Bowe @ earce B 
rata nd et i“ Sy a a3 


20 


tukaum Sihir dan Perdukunan 


“Dan kami  wahyukan kepada Musa: 
Lemparkanlah tongkatmu, maka sekonyong- konyong 
tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan, karena 
itu nyatalah yang benar dan batal-lah apa yang mereka 
kerjakan, Maka mereka terkalahkan di tempat itu dan 
jadilah mereka hina. 


Bacaan surat Yunus 79-82: 


as 


POX ste a “en ° a 3S ». ve cd 
a at geben ates 
appttn « a Cea. 
Ss Fae bk BN ci aul Ay 


“Fir'aun berkata: datangkanlah kepadaku semua 
ahli-ahli sihir yang pandai, maka tatkala ahli-ahli sihir 
itu datang, Musa berkata kepada mereka: lemparkanlah 
apa yang kalian hendak lemparkan. Maka tatkala mereka 
telah melemparkan, ‘Musa berkata: apa yang kamu 
lakukan dari sihir itu’ Allah akan menampakkan 
kebatilannya, Sesungguhnya Allah tidak akan 
membiarkan terus berlangsung pekerjaan orang-orang 
yang membuat kerusakan, dan Allah akan mengokohkan 
yang benar dengan ketetapan-Nya, walaupun orang- 
orang yang banyak dosa tidak menyukainya. ”’ 


Bacaan surat Thaha ayat: 65-69: 


Hukum Sihir dan Perdukunan 


eo he POR He He Ee ew os mes 
Le ail CO EM i ICO site 05 


ds 


a and 


Md Co ro i ane <i ae te a ied ; 
la Ale Wy Po AS ie Ly Ge Lb Gi Gen 


“Mereka berkata Hai Musa pilihlah, apakah kamu 
yang melemparkan dahulu ataukah kamilah orang yang 
mula mula melemparkan? Berkata Musa: silahkan kamu 
sekalian melemparkan, maka tiba-tiba tali-tali dan 
tongkat tongkat mereka, terbayang kepada Musa seakan- 
akan ia merayap cepat, lantaran sihir mereka. Maka 
Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berfirman: 
Janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang 
paling unggul (menang) dan lemparkanlah apa yang ada 
ditangan kananmu, niscaya menelan apa yang mereka 
perbuat, sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu 
hanya tipu daya tukang sihir (belaka). Dan tidak akan 
menang tukang sihir itu, dari mana saja ia datang.” 


Setelah selesai membaca ayat-ayat tersebut di atas 
hendaklah minum tiga teguk dari airnya dan sisanya 
dipakai untuk mandi 


Dengan cara ini mudah-mudahan Allah 4% 
menghilangkan penyakit yang sedang diderita, dan 
seandainya masih diperlukan pengobatan seperti ini 


22 


tiukum dihir dan Perdukunan 


beberapa kali, boleh saja dilakukan kembali dua kali atu 
lebih sampai benar-benar hilang penyakitnya. 


C- Cara pengobatan lainnya, sebagai cara yang paling 
bermanfaat ialah berupaya mengerahkan tenaga dan daya 
untuk mengetahui di mana tempat sihir dipendam, diatas 
gunung atau di tempat manapun berada dan bila sudah 
diketahui tempatnya, ambil dan musnahkan sehingga 
lenyaplah sihir tersebut. 


Inilah beberapa penjelasan tentang perkara-perkara 
yang dapat menjaga diri dari sihir dan usaha pengobatan 
atau cara penyembuhannya. Dan hanya kepada Allah-lah 
kita mohon pertolongan-Nya. 


Adapun pengobatan dengan cara-cara yang 
dilakukan oleh tukang-tukang sihir  yaitu. dengan 
mendekatkan diri kepada jin disertai penyembelihan, 
hewan atau cara—cara mendekatkan diri lainnya, semua 
itu tidak dibenarkan karena termasuk perbuatan setan 
bahkan termasuk perbuatan syirik yang paling besar yang 
wajib dihindari. 

Demikian pula pengobatan dengan cara bertanya 
kepada dukun dan tukang ramal dan menggunakan 
petunjuk sesuai dengan apa yang mereka katakan, semua 
itu tidak dibenarkan dalam Islam, karena dukun-dukun 
tersebut adalah para pendusta dan pembohong yang 
mengaku mengetahui hal-hal yang ghaib dan kemudian 
menipu manusia. 


Rasulullah < telah memperingatkan orang-orang 
yang mendatangi mereka, menanyakan mereka dan 


23 


tiukum Sihir dan Perdukunan 


membenarkan apa yang mereka katakan, sebagaimana 
telah dijelaskan hukum-hukumnya di awal tulisan ini. 


Rasulullah & ditanya tentang nusyrah, maka beliau 
menjawab,"itu. adalah termasuk amalan _ setan." 
(Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dengan 
sanad yang baik). 


Nusyrah adalah upaya menghilangkan sihir dari 
orang yang terkena sihir, dan yang dimaksudkan oleh 
Nabi dengan nusyrah dalam hadist tersebut adalah yang 
dilakukan oleh kaum jahiliyah, yaitu menanyakan kepada 
tukang sihir untuk menghilangkan § sihir, atau 
menghilangkannya dengan sihir yang semisalnya dari 
tukang sihir yang lain. Adapun melepaskan sihir dengan 
ruqyah dan doa-doa ta awwudz yang disyariatkan serta 
doa-doa yang diperbolehkan, maka hal itu tidak mengapa, 
seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, Syaikh 
Abdurrahman bin Hasan dalam bukunya "Fathul Majid", 
dan para ulama lainnya. 


Kepada Allah 4 tempat kita memohon agar 
seluruh kaum muslimin dilimpahkan kepada mereka 
kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan dari segala 
kejahatan, dan semoga Allah melindungi mereka, agama 
mereka dan  menganugerahkan kepada mereka 
pemahaman pada agama-Nya, serta memelihara mereka 
dari segala sesuatu yang menyalahi syariat-Nya. 


Semoga shalawat dan salam selalu terlimpah atas 
hamba Rasul-Nya, Muhammad, keluarga, beserta para 
sahabatnya. 


JANGAN 
DEKATI ZINA 


Karya: 
MUHAMMAD UMAR ASSEWED 


Murajaah : 
DR.MUH.MU’INUDINILLAH BASRI, MA 
ERWANDI TARMIZI 


~ vy, ve Vb tea vem, a ead Yb we Vt 
Socal eee h eMail 
of ee eee Bs =f 9 Pate (dake! a 
Islamic Propagation Office in Rabwah 
P.O.Box 29465 RIYADH 11457 — TEL 4454900 - 4916065 


FAX: 4970126 - E-Mail: rabwah@islamhouse.com 
http://www.islamhouse.com 


Jangan Dekati Zina 25 


Jangan Dekati Zina ! 


ce AL dgaig opdtindy dieing otend all seal of 
AS Juae We alll ong cys Libleet cin Cyag Linwadl yg pct 
ot agaily all YP a Y of agdiy cal cole Me fleas yay 
Loglsi pling dilewoly aT leg dS ginny ore Iraree 
Parg «|peico 

Saudara-saudaraku kaum muslimin, 


Sesungguhnya sudah jelas firman Allah dalam 
Kitab-Nya dan sabda Rasulullah 3. dalam Sunnahnya 
serta [jma' para Ulama tentang haramnya zina dan 
bahwasanya dia termasuk kekejian dan dosa besar. 


Tapl..., kita mendapati banyak kaum muslimin yang 
terjerumus ke-dalam jurang kekejian ini, mereka 
mengikuti hawa nafsu dan syahwat mereka, lupa kepada 
Allah dan larangan-Nya, lupa kepada Rasulullah 4%. dan 
sabdanya, lupa kepada para Ulama dan_ nasihat- 
nasihatnya... Sebagian mereka  berusaha_ untuk 
menghalalkan zina dengan ta'wil-ta'wil yang bathil bahwa 
zina adalah perkosaan, sedangkan jika berdasarkan suka 
sama suka maka tidak mengapa... Sebagian mereka 
bahkan berusaha untuk menipu Allah- dan sesungguhnya 
mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri- dengan 


UE CUE ne 7 - 
berpura pura menikah dan berperan seakan-akan suami- 
istiri, padahal si-wanita sudah punya suami di negrinya 
atau ditempat lain, dan yang pria hanya _ berniat 
memuaskan nafsunya untuk sementara waktu -naudzu 
billah-. Atau..., mereka berdalil dengan ucapan orang- 
orang Syiah yang bathil tentang kawin mut'ah yang mana 
tidak lain adalah penghalalan zina dengan berkedok 


agama ! 
Sungguh benar ucapan Rasulullah 3 : 
ably Sapoly Sol Slates URI Lal be GSES D 
OSV galat! mucus (( eyny 
"Pasti akan ada dari ummatku suatu kaum yang 


(berusaha) menghalalkan zina, sutra, khomer (minuman 
keras), dan alat-alat musik!." (H.R. Bukhari.) 


Saudara-saudaraku kaum muslimin, 


Tidakkah anda ingat ucapan Allah Ta’ala dalam 
Kitab-Nya yang mullia: 

6 AEj ESE 2 EYES, 

"Dan janganlah = kamu — mendekati —_zina, 


sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji 
dan suatu jalan yang jelek". (Q.S. Al Israa': 32). 


Dalam tafsir Kalamul Mannan, Syaikh 
Abdurrahman Nashir As Sa'di berkata: "Larangan Allah 
untuk mendekati zina itu lebih tegas dari pada sekedar 
melarang perbuatannya, karena berarti Allah melarang 


27 


Jangan Dekati Zina 


semua yang menjurus kepada zina dan mengharamkan 
seluruh faktor-faktor yang mendorong kepadanya.” 


Maka bisa saya katakan, kalau jalan-jalan dan 
faktor-faktor yang menuju kepadanya saja_ dilarang 
apalagi perbuatannya! 


Sungguh amat keji perbuatan itu dan sungguh amat 
benar ucapan Allah bahwa zina adalah Fahisyah yang 
dikatakan oleh Syaikh Abdurrahman pula dalam 
tafsirnya: "Al Fahisyah adalah sesuatu yang dianggap 
sangat jelek dan keji oleh Syari'at, oleh akal sehat dan 
fitrah manusia, karena mengandung pelanggaran terhadap 
hak Allah, hak wanita, hak keluarganya atau suaminya, 
dan merusak kehidupan rumah tangga serta tercampurnya 
(kacaunya) nasab keturunan.” 


Dan sering sekali fahisyah di dalam AlI-Qur'an 
ataupun Al-Hadits dimaksudkan dengan zina. 


Demi Allah sesungguhnya zina adalah dosa besar... 
dan bukan masalah kecil. Ibnu Mas'ud pernah bertanya 
tentang dosa-dosa besar kepada Rasulullah 4s: 


Aku berkata: "Wahai Rasulullah, dosa apakah yang 
paling besar disis! Allah? 


Beliau bersabda: “engkau menjadikan bersama Allah 
sekutu yang lain, padahal Dia menciptakanmu". 


Dia (Ibnu Mas'ud) berkata: "Kemudian apa?" 


Beliau bersabda: "Engkau) membunuh anakmu 
karena khawatir dia makan bersamamu." 


Dia berkata: "kemudian apa?" 


28 


Jangan Dekati Zina a 


Beliau bersabda: "Engkau  berzina dengan 
istritetanggamu." 


Kemudian Rasulullah 4 membacakan ayat (tentang 
sifat-sifat Hamba-hamba Allah Ar-Rahman) diantaranya 
Allah mengatakan: 


oo on 


[cael GARE NS i. ay cal fA asd Y Btls 


Pee es at 


e Wp 


& kgs as NS 4 FARA) ay Ziocah a wraet 


"Yaitu orang-orang yang tidak menyeru bersama 
Allah sesembahan yang lain dan tidak membunuh jiwa 
yang diharamkan Allah kecuali dengan hak dan tidak 
berzina. Dan barang siapa melakukan yang demikian 
akan mendapatkan dosa, akan dilipat —gandakan 
adzabnya pada hari kiamat dan kekal di dalamnya 
dengan terhina." (Q. S. Al Furqan 68 — 69). 


Demikianlah_ diriwayatkan oleh Bukhari dan 
Muslim. 


Bahkan Rasulullah 4 mengatakan bahwa yang 
paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka 
adalah mulut dan a (kemaluan). 


a er 


pe Pees Cae Iu: Jibs ead algy CC 


Jangan Dekoti Zina na 


Rasulullah , 3 ditanya tentang hal Yang paling 
banyak menjerumuskan manusia ke-dalam neraka, beliau 
bersabda: "mulut dan kemaluan." (H.R. Turmudzi, ‘ia 
berkata: "hadist ini shahih gharib"). 


Maka pantaslah kalau tentang hal ini Imam Ahmad 
mengatakan: "Aku tidak tahu ada dosa yang lebih besar 
setelah membunuh jiwa dari pada zina,” 


Dan Ibnu Mas'ud #: berkata: "Tidaklah muncul riba dan 
zina pada suatu daerah kecuali Allah mengizinkan negeri 
itu dihancurkan." 


Maka jelaslah masalah buruknya zina, Allah 
mengatakan bahwa zina adalah perbuatan keji dan jalan 
yang sangat buruk, Rasulullah bersabda bahwa zina 
adalah dosa besar yang banyak menjerumuskan manusia 
ke dalam neraka, demikian pula para Ulama. Sedangkan 
akal sehat dan fitrah bisa kita tanyakan pada diri kita 
sendiri... 


Bagaimana jika istri kita sendiri yang dizinai? 
Atau Ibu kita? atau anak perempuan kita? Atau kakak 


dan adik perempuan kita? 


Demikianlah cara berfikir yang diajarkan oleh 
Rasulullah 4 ketika datang kepadanya seorang pemuda 
dan berkata: "Wahai Rasulullah, izinkanlah aku berzina!" 


Maka para sahabat segera melarangnya dengan 
miarah. 


Kemudian Rasulullah 4 bersabda: "Mendekatlah!" 
Maka dia mendekat kepadanya. Kemudian bersabda: 


Jangan Dekati Zine eee 30 


"Duduklah!" Maka dia duduk. Kemudian Beliau 
bersabda: 


"Sukakah kalau itu terjadi pada ibumu?" 


Dia menjawab: "Tidak. Demi Allah, aku sebagai 
jaminan untukmu." 


Beliau bersabda: '"“demikian pula manusia 
seluruhnya tidak suka zina itu terjadi pada ibu-ibu 
mereka", 


Kemudian Beliau bertanya lagi: "Sukakah kalau itu 
terjadi pada anak perempuanmu?" 


Dan pemuda itu menjawab seperti tad1. 


Demikianlah selanjutnya Beliau bertanya jika itu 
terjadi pada saudara perempuan, bibi dan seterusnya. 


Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam 
musnadnya. 


Dan  cukup untuk mencontohkan  marahnya 
seseorang karena cemburu, apa yang diriwayatkan oleh 
Bukhari dan Muslim dart Sa'ad bin Ubadah «& bahwa dia 
berkata: 


"Kalau aku melihat seorang laki-laki bersama istriku 
akan aku pukul dengan pedangku tanpa aku ma'afkan." 


Bagaimana pendapat anda dengan kecemburuan 
Sa'ad bin Ubadah? Jangan kalian anggap ini berlebihan! 
Ketahuilah bahwa inilah yang hak, bahkan kalau ada 
seorang yang tidak marah ketika melthat istrinya bersama 
lak+ Jaki lain maka inilah yang disebut oleh Rasulullah 


Jangan Dekati Zina me 


dengan "Dayyuts" yang tidak akan masuk  surga. 
Dengarlah apa kata Rasulullah 3 ketika mendengar 
ucapan Sa'ad -e: 


past altig cae 3527 GU ally Speen Fak tye Cyguceadl )) 
Leg Leto pele Le Gualgall ao alll 5ue LRT Gey «Lis 
VY) (VEAA)buwag (VENA) gybeatl oly CC Glad 


"Apakah kalian heran dengan kecemburuan Sa'ad? 
Demi Allah aku lebih cemburu dari padanya, dan Allah 
lebih cemburu dari padaku. Dan karena kecemburuan 
itulah Allah mengharamkan seluruh fahisyah yang lahir 
ataupun yang bathin." (H.R. Bukhari dan Muslim). 


Saudara-saudaraku kaum muslimin, 


Hati-hatilah terhadap perbuatan zina! Dan janganlah 
masuk ke-dalam jalan-jalan yang mendekati ina. 
Sesungguhnya sabar untuk tidak masuk ke jalan-jalan 
tersebut lebih mudah daripada sabar untuk tidak berzina 
ketika sudah ada di dalam jalannya. 


Maka janganlah mendekati zina dan janganlah 
masuk ke dalam jalan-jalan yang mendekatinya. 


Dan di-antara jalan-jalan tersebut adalah: 


Pertama: Memandang aurat wanita’ termasuk 
wajahnya., 


Ini sangat erat sekali hubungannya dengan zina, 
hingga Allah berfirman: 


32 


Jangan ®zkati Zina 


da sh ¢ 


Bearer, x . 4Aae Ee hawt 4 
ANS 4553 1 LES paca Je es Sut LE he 


ee eee 

66S hs aly dS 

“Katakanlah kepada orang-orang beriman laki-laki 

hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga 

kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka, 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka 
perbuat." (An-nur: 30). 


Demikian pula Allah memerintahkan kepada wanita 
agar menahan pandangannya terhadap laki-laki dan 
menjaga kemaluannya. Allah-berfirman: 


aA sd 


Sa GEES fal Se OH LR 


"Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang 
beriman hendaklah mereka menahan pandangannya dan 
menjaga kemaluannya." (Q.S. An Nuur: 31). 


Dan karena menutup jalan menuju zina pula Allah 
memerintahkan para wanita mu minah agar menutup 
auratnya. Selanjutnya Allah berfirman: 


> aaa og “7 a ty Ni “e os “ey 
& ioe GES Ge EGY ey eH 
oe 
7 Bh 


"Dan janganlah mereka menampakkan 
perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya 


33 


Jangan Dekati Zina 


dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudungnya ke 
dadanya." (An-Nur: 31). 


Jadi jelas, menyaksikan TV atau Video, dimana 
tampil wanita-wanita dengan membuka aurat dan berhias 
(Tabarruj) termasuk jalan kepada zina yang diharamkan 
oleh Allah. Demikian pula majalah-majalah, atau 
gambar-gambar. 


Kedua: Pendengaran. 


Pendengaranpun bisa menjadi jalan mendekati zina, 
bila mendengarkan nyanyian-nyanyian wanita yang 
bukan mahramnya, apalagi dengan diiringi musik, dan 
isinya tentang cumbu dan rayu atau cinta dan kasih dan 
lain lain. 


Oleh karena itu Allah berfirman kepada para istri- 
istri Nabi 3 yang mereka itu adalah contoh teladan bagi 
seluruh kaum wanita muslimah : 


Jey ad 3 oll CLS Jal GAGE Se & 


"Maka jangantah kalian (wanita mu'minah) tunduk 
(lemah) dalam pembicaraan sehingga menimbulkan 
keinginan pada orang-orang yang dihatinya ada 
penyakit...)". (Q.S. Al Ahzab: 32). 

Ketiga: Ikhtilath (perbauran atau pergaulan 

bebas laki-laki dan wanita). 


Ini adalah jalan yang paling banyak menjerumuskan 
manusia kepada zina. Betapa banyak perzinaan terjadi 
yang penyebabnya adalah perkenalan mereka di kantor. 


34 


Jangan Dgkati Zina 


atau keakraban mereka di sekolah, dtau perjumpaan 
mereka di kendaran umum, dan lain-lain. 


Allah Ta'ala berfirman: 
SH ea Fe Dy CA BCG 


ic 
oe ns 


Sv 


"Kalau kamu meminta kepada mereka sesuatu 
kebutuhan, mintalah dari balik hijab (tabir), yang 
demikian lebih suci bagi hatimu dan hati mereka." (QS. 
Al Ahzab: 53). 


Keempat: khalwat (berduaan) dengan seorang 
wanita yang bukan mahram. 


Ini lebih bahaya dari yang ketiga. Tidaklah seorang 
lakt lakit berduaan dengan seorang wanita yang bukan 
mahramnya kecuali yang ketiganya adalah syaithan. 
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas -4 bahwa Rasulullah 3 
bersabda: 


Hen yee ea ob Ge) 
olives 


"Janganlah sekali-kali seorang (diantara kalian) 
berduaan dengan wanita, kecuali dengan mahramnya". 
(H.R Bukhari dan Muslim). 


Beliau # juga bersabda: 


35 


Jangan Dgkati Zina 


PLP eR Eon een (Gri ek aman Peer Pee =p) 


"Janganlah sekali-kali kalian masuk ke (tempat) 
wanita." Maka _ berkatalah seorang dari kalangan 
Anshar: Bagaimana pendapatmu kalau wanita tersebut 
adalah ipar (saudara istri)? 


Maka Beliau 48 menjawab: 


olives Ged! oly, (C sgh Pall )) 
"Ipar adalah maut." (H.R. Bukhari dan Muslim). 


Maka termasuk jalan mendekati zina, perginya 
seorang perempuan dengan sopirnya, tinggalnya seorang 
lak+ laki di rumah bersama pembantu perempuannya atau 
lainnya dari bentuk-bentuk khalwat walaupun asalnya 
berniat baik, seperti mengantarkan seorang wanita ke 
tempat tertentu. 


Demikianlah wahat kaum muslimin, seluruh jalan- 
jalan kepada zina sudah Allah tutup. Dan semua itu 
sudah Allah haramkan dalam satu ayat: 


6 EWES 
"Dan janganlah dekati zina" (Al Israa’: 32). 


Dan Rasulullah telah mengatakan dalam sebuah 
hadistnya: 


36 


Jangan Dgkati Zina 
ae cu f Sov at ‘ eT aa aes 
Y AUS Sys 948 BB oye hed 451 cyl (le UES )) 
Clay «pha sett Coals JI teat UelolSy yall : at Lbe’e 
PIR Boe tO Og Ae te eee 07 
Seal! oly) (( AscSoas of pall AUS Guuarg « piarg 694) 
pilaaill gla golg alines 


Dari Abi Hurairah . dari Nabi ¥% bahwa Beliau 
bersabda: "Telah ditulis atas anak adam nashibnya 
(bagiannya) dari zina, maka dia pasti menemuinya, zina 
kedua matanya adalah memandang, zina kakinya adalah 
melangkah, zina hatinya adalah berharap dan berangan- 
angan, dan dibenarkan yang demikian oleh farjinya atau 
didustakan." (H.R. Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan 
Nasa'i). 


Dan dalam riwayat lain Beliau bersabda: 
OWS Oey «Cab eels G35 oIGils...)) 
Lagla goly laws oly) (C (Jaatl 5147 335 ally (Wall Ula; 


"Kedua tangan berzina dan zinanya adalah meraba, 
kedua kaki berzina dan zinanya adalah melangkah, dan 
mulut berzina dan zinanya adalah mencium." (H.R. 
Muslim dan Abu Dawud). 


Wahai kaum muslimin kembalilah kepada Allah, 
sesungguhnya Allah telah memerintahkan dengan wasiat 
-sedangkan wasiat lebih dari sekedar perintah agar 
menjauhi seluruh fahisyah (perbuatan keji): 


Jangan Dgkati Zina 


a $i ggasi ail CS gil FST 


"Dan janganlah kamu mendekati fahisyah yang 
tampak atau yang tersembunyi, dan  janganlah 
membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan 
hak. Demikian itu yang diwasiatkan oleh Tuhanmu 
kepadamu supaya kamu memahami." (Q.S. Al An'am: 
151). 


Dan juga Allah mengatakan bahwa diantara sifat- 
sifat orang mu'min yang akan beruntung adalah seorang 
yang menjaga kemaluannya dari zina: 


a a i a ne en <- sae OS ome aie 

Shieh a iiesin ts 5 

56 5 GS GSO Sache os ES ex 
pea Asis 


"..Dan orang-orang yang menjaga kemaluan 
mereka kecuali kepada _ istri-istri mereka atau 
perempuan-perempuan yang mereka miliki maka mereka 
tidak tercela. Barang siapa mencari selain itu maka 
merekalah orang-orang yang melampaui batas". (Q.S. Al 
Mu'minun 5-7). 


Maka kembalilah kepada Allah, sesungguhnya Allah 
akan membalas mereka yang berbuat ihsan dengan ihsan, 


38 


Jangan Dekati Zina 


yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan 
fahisyah. 


Firman Allah: 


~ Sel ae 4 “44 eS CL ete 8 - 44-4 bos 4 - atte 
os SUN KT Se ET 25 a By el yy) ll, 
ae s de 
qt oe a a es a A , 
J\” > ce a ove “~* , me 
oc ae 
oP! ow 


"Dan hanya kepunyaan Allahlah apa yang ada di 
langit dan apa yang ada di bumi untuk Allah balas 
orang-orang yang berbuat kejelekan atas apa-apa yang 
mereka kerjakan, dan Allah balas orang-orang yang 
berbuat ihsan (kebaikan) dengan ihsan, yaitu orang- 
orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan fahisyah 
kecuali dosa-dosa kecil, sesungguhnya Allah Maha luas 
ampunan-Nya." (Q.S. An Najm: 31-32). 


Dan ketahuilah bahwa_ sesungguhnya Allah 
mempersiapkan kenikmatan-kenikmatan dan kelezatan- 
kelezatan disisi-Nya yang jauh lebih baik dan lebih kekal 
untuk orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada 
Allah serta menjauhi dosa-dosa besar dan fahisyah. 


Firman Allah Ta'ala: 


39 


Jangan Dgkati Zina 
- @ thy Boo gee se A sete Sree °% » (A _4 wee 
Onl Holy ne gil doe ley Lal syd eee noe ot Aus! — 
A EN dS 52s oe OF se ne es ite 
KeAG AN 4S Ge 55 Oaks 1 BL 
6 Sia (a Np OIG 
“Dan suatu apapun yang di berikan kepada kalian 
itu hanyalah kenikmatan hidup didunia, dan apa yang 
ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal, untuk orang- 
orang yang beriman dan hanya kepada Rabb mereka, 
mereka bertawakkal. dan (bagi) mereka yang menjauhi 
dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji (fahisyah) 
dan apabila mereka marah mereka memaafkan." (Q.S. 
Asy Syuura 36-37). 
Wahai kaum muslimin kembalilah kepada Allah... 


dan bertaubatlah kepada-Nya.... Sesungguhnya Dia Maha 
Pengampun dan Maha Penyayang. 


pling dulreuoig AT leg saree gle alll biog 


ai lew; 


L551 Nga ad Wo" Arhog AGLZSI1 9 porcull als>i 2 
( Apsuudgto yt 2attl ) 


cult 
5b Gg AUlase Go jujpatiaue ead 
dam 3 
slic tome 
:dam| yo 


(casks rarceg 6G pens Cee Aer . 3 


AstUls euleilly spe! dimSy «gay3 Calg pal 


AeA NO 5 Edt 81h GL) oF 


aha 4 v wove VI bn em Yt oe Vit 
Oca BO ples Sal 
oN NN TES eC (29 Ce ee oe 


Islamic Propagation Office in Rabwah 


P.O.Box 29465 RIYADH 11457 -— TEL 4454900 —- 4916065 
FAX: 4970126 - E-Mail: rabwah@islamhouse.com 
http://www.islamhouse.com 


A Laasl z 
doousiquiet 22UL pga 


